a & 
Js PERTAMINA 
PERTA ARUN GAS 
PT PERTA ARUN GAS 


PENGUMUMAN LELANG TERBUKA 
ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) 
REVITALISASI TANK F-6004 


Panitia Pengadaan Barang & Jasa PT Perta Arun Gas mengumumkan 
Pengumuman Lelang Terbuka untuk paket pekerjaan ENGINEERING, 
PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) REVITALISASI TANK F-6004 dengan 
Collective No. PAGCS23052. 


Uraian Proyek: 

LNG Hub merupakan salah satu bisnis utama yang dijalankan PT Perta Arun 
Gas. Rencana pengembangan bisnis LNG Hub PAG dapat dilakukan dengan 
pemanfaatan tangki LNG yang saat ini dalam kondisi idle. Agar fasilitas tersebut 
dapat dimanfaatkan, perlu dilaksanakan berapa pekerjaan Revitalisasi Tank 
F-6004. 


Lokasi Proyek: 
Kilang PT Perta Arun Gas, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi 
Aceh. 


Syarat Prakualifikasi: 

1. Perusahaan Berbadan Hukum di Indonesia atau Konsorsium. 

2. Perusahaan memilki SBU (Sertifikat Badan Usaha) bidang jasa konstruksi 

erintegrasi. 

3. Perusahaan memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) dengan 

Kualifikasi Besar. 

4. Perusahaan memiliki Pengalaman 20 tahun terakhir mengerjakan proyek 

EPC sebagai Main Contractor di industry Migas dan Petrokimia dengan nilai 

minimal per proyek USD 25 ju 

5, Memiliki Sertifikat CSMS/SMHSE kategori High Risk di Pertamina Group. 

6. Perusahaan tidak sedang dalam sengketa, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan / alternative dispute resolution dengan Pertamina Group. 


fon 


Detail Pengumuman Lelang dapat diakses melalui link 
https://ptm.id/EPC-PAGCS23052 atau Scan QR Barcode di bawah ini: 


Lhokseumawe, 10 Oktober 2023 Eam] 
Panitia Pengadaan Barang & Jasa PT Perta Arun Gas UR 
Kilang PT Perta Arun Gas, Kecamatan m] 

SCAN ME D 


Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh 


